Pendahuluan 


Kisah mengenai cara-cara penguasaan mental yang saya biasa lakukan dari 
seorang yang bokek (tanpa uang) menjadi seorang milyuner dalam waktu 
kurang dari 365 hari. - Leslie Fieger - 

Saya telah mempelajari literatur kesuksesan sejak saya berumur 18 tahun. Dua 
puluh tiga tahun setelah itu, saya masih menjalani kehidupan yang biasa atau 
rata-rata seperti gaya hidup saya sebelumnya. Saya mempunyai sebuah 
perpustakaan dengan ratusan buku dan kaset. Banyak seminar telah saya ikuti, 
bahkan saya juga beberapa kali ikut mengajar di seminar-seminar. Saya 
percaya pada semua informasi yang saya baca. Saya membicarakan hal-hal yang 
sedang ‘in’ diperbincangkan. Saya sungguh sangat memahami pendidikan 
tentang kesuksesan. Betapapun demikian, yang sebenarnya adalah saya belum 
pernah memperoleh kesuksesan yang lebih tinggi dalam kehidupan saya sendiri. 

Sampai kemudian, pada umur 41 tahun, saya mengalami kegagalan dalam 
bisnis, pernikahan saya hancur, dan saya tertinggal dalam kebingungan, “apa 
yang telah saya lakukan dalam kehidupan saya selama ini?” batin saya. Saya 
kemudian memutuskan untuk lebih serius dalam menjalani hidup dan dalam 
meraih kesuksesan. Saya menghabiskan waktu 4 tahun untuk dapat bangkit dari 
kegagalan rumah tangga saya dan mempelajari apa yang saya ketahui tentang 
rahasia sukses para pemimpin yang sebenarnya. Saya menemukan kunci 
jawaban yang hilang: Bukanlah pengetahuan tentang sukses yang dapat 

membawa kita pada kesuksesan. Melainkan, penerapan akan pengetahuan itu 
secara langsung pada kehidupan kita dengan menjadikannya sebagai prinsip 
hidup kita sehari-hari, itulah yang akan membawa kita pada kesuksesan. 

Jadi, ketika umur saya 45 tahun, dalam keadaan bangkrut tapi dengan tekad 
yang dibaharui, saya memutuskan untuk bertindak menurut apa yang saya 
ketahui selama ini. Sebagai hasilnya, dalam satu tahun pendapatan saya 
mencapai US$ 1 juta. Dan dalam lima tahun berikutnya, saya memperoleh US$ 
60 juta sebagai hasil penjualan dari bisnis saya. Saya telah berhasil meraih apa 
yang sebelumnya hanya menjadi angan-angan saya saja. Saya sekarang 
menikmati hidup dengan gaya hidup seorang milyuner. Mengapa? Sebab saya 
mengadopsi pola pikir seorang milyuner. 

Jika Anda siap melepaskan pergumulan hidup Anda, dan memulai kehidupan 
yang penuh dengan kesenangan dan kecukupan, Anda akan menemukan dalam 
halaman-halaman berikut ini cara yang tepat yang juga saya gunakan dalam 
meraih keberhasilan hidup yang luar biasa, sebuah cara yang dapat Anda 
duplikasi. Saya membuatkan catatannya secara ringkas dan manis. Tanpa 
bertele-tele dan berbasa-basi melainkan berupa sebuah ringkasan pendek dari 
rahasia kesuksesan para pemimpin yang saya gunakan dan sejak lama telah 
saya ajarkan pada ribuan orang lain. 


http : //inf obisnisindonesia . blogspot . com 


Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap, dapatkan buku The SeLFTech 
Success Library. Lebih dari 30.000 orang telah menemukan keberhasilan dan 
kebahagiaan mereka dari 17 eBooks yang tersusun dalam The SeLFTech Success 
Library. 

Anda pun bisa. 


http : //inf obisnisindonesia . blogspot 


com 


Ubah Pikiran Anda 


Anda bukanlah pikiran Anda. Anda justru mempunyai pikiran, dan pikiran 
adalah kepunyaan Anda. Seperti semua yang Anda miliki, milik Anda itu dapat 
menguasai Anda jika Anda membiarkannya. Seperti semua yang Anda miliki, 
Anda dapat memilih untuk menyalahgunakan barang milik Anda, 
memperlakukannya dengan kasar atau menggunakannya demi keuntungan 
Anda. Penguasaan diri dan kesuksesan dimulai dengan mengontrol pikiran Anda. 


Berpikir 

Saya membaca buku Think El Grow Rich karya Napoleon Hill sampai sebanyak 
sepuluh kali sebelum akhirnya saya dapat mengerti isi buku tsb. Mungkin juga 
saya berpikir lebih lamban dibanding orang kebanyakan. Saat saya kesulitan 
menangkap isi buku tsb saya teringat bahwa Hill mendapatkan inspirasinya dari 
Andrew Carnegie (dan rekan-rekannya), saya kemudian pergi mempelajari 
kehidupan Carnegie sampai akhirnya saya dapat benar-benar mengerti apa yang 
Hill maksudkan dalam bukunya. 

Ada dua rahasia berpikir dan bertumbuh menjadi kaya. Pertama, adalah bahwa 
Anda harus belajar berpikir untuk diri Anda sendiri dan yang kedua, adalah 
Anda harus belajar membiasakan diri mengontrol pikiran-pikiran Anda. 

Ada yang menaksirkan bahwa setiap manusia mempunyai kira-kira 60.000 
pikiran per hari. Sebenarnya berapa jumlah pikiran itu bukan masalah, itu bisa 
saja hanya 60 buah. Yang menjadi masalah adalah apakah pikiran-pikiran tsb? 

Banyak orang tidak berpikir untuk diri mereka sendiri. Mereka membiarkan 
latihan atau pendidikan mereka dan budaya mereka yang menentukan apa yang 
mereka pikirkan. Banyak orang malahan tidak sadar dengan apa yang mereka 
pikirkan dan mengapa mereka harus memikirkan apa yang mereka perbuat. 
Mereka membiarkan pikiran mereka sehari-hari diolah secara serampangan 
tanpa diuji dan tanpa dikontrol secara tepat. 

Jika Anda ingin hidup Anda penuh dengan kesuksesan, maka Anda harus 
memutuskan apa yang Anda pikirkan dan mengapa; kemudian, Anda harus 
bertekad untuk selalu berpikir dengan mempunyai tujuan. Begitulah, secara 
sadar dan sengaja Anda harus memilih untuk menahan dalam ingatan Anda 
pikiran-pikiran tertentu yang akan memberi kontribusi dalam pencapaian 
keberhasilan Anda. 

Anda harus belajar untuk berpikir bagi diri Anda sendiri. Sebuah perkumpulan 
pemikir/intelektual dalam suatu masyarakat, belum tentu akan menghasilkan 


http : //inf obisnisindonesia . blogspot . com 


pola pikir seorang milyuner. Jika memang demikian, maka rata-rata orang itu 
akan menjadi milyuner. Apabila Anda ingin menjadi seorang milyuner, Anda 
harus memilih keluar dari perkumpulan seperti itu dan belajarlah untuk 
berpikir bagi diri Anda sendiri. 

Pikiran-pikiran Anda menciptakan kenyataan hidup Anda. Jika Anda ingin 
mengetahui bagaimana dan mengapa begitu, maka pelajarilah informasinya 
dalam The SeLFTech Success Library. Disitu dijelaskan bagaimana kesadaran itu 
dibuat. Bila Anda ingin kenyataan hidup Anda berubah, Anda harus mengubah 
pola pikir Anda yaitu dengan sengaja memikirkan pikiran-pikiran Anda sendiri 
yang telah diseleksi. 

Periksa pengolahan pikiran Anda sehari-hari dan kemudian putuskan untuk 
mengontrol pikiran Anda. 

Langkah pertama dalam mengadopsi pola pikir seorang milyuner adalah dengan 
menguji cara kerja pikiran Anda, temukan apa yang Anda pikirkan, darimana 
pikiran itu datang dan apa yang diciptakan oleh pikiran itu dalam kehidupan 
Anda. Kemudian, dengan kesadaran penuh dan dengan sengaja memilih untuk 
membuang pikiran-pikiran yang tidak layak dan memikirkan hanya yang layak 
saja. 


Yakinlah 

Sama seperti cara Anda berpikir, demikian juga haruslah sama cara Anda 
meyakini sesuatu. Apakah Anda tahu yang Anda yakini dan mengapa Anda yakini 
itu? Darimana keyakinan itu datang? Apakah keyakinan itu membantu Anda? 

Sebagai contoh, keyakinan masyarakat biasa/jelata adalah dalam hal 
kelangkaan dan kekurangan, bukan kelimpahan dan kemakmuran. 

Manusia seringkali meyakini bahwa tidak ada cukup kekayaan di sekitar 
mereka. Padahal, sebaliknya adalah ada banyak milyuner pada hari ini 
dibandingkan sebelumnya. Secara kesuluruhan, tingkat orang-orang yang 
limpah dengan kekayaan dan kemakmuran dewasa ini adalah lebih tinggi 
daripada yang pernah ada. Kekayaan menciptakan lebih banyak kekayaan. 
Semakin banyak orang kaya di luar sana semakin banyak pula kemungkinan bagi 
orang lain untuk menjadi kaya. Orang miskin yakin pada 
kelangkaan/kekurangan. Orang kaya yakin pada kelimpahan. 

Manusia seringkali meyakini bahwa ketika seseorang menjadi kaya pastilah itu 
karena mereka telah mengerjakan sesuatu yang tidak baik atau mencurinya 
dari orang lain. Pada kenyataannya, dalam banyak kasus, orang menjadi kaya 
karena mereka telah menambahkan nilai pada kehidupan orang lain dan secara 


http : //inf obisnisindonesia . blogspot . com 


keseluruhan telah membantu meningkatkan kekayaan di komunitas mereka, 
bangsa dan dunia. 

Sebagai contoh, Andrew Carnegie seringkali berkumpul dengan golongan yang 
dinamakan “perampok baron”, namun yang sebenarnya adalah Carnegie 
mendermakan lebih banyak uang daripada yang dihasilkannya seumur hidupnya. 
Dia membangun ribuan perpustakaan di seluruh dunia tanpa mengenakan biaya 
masuk, dia juga membangun yayasan Carnegie, bertahun-tahun setelah 
kematiannya, ia masih terus mendermakan uangnya. Masihkah dia disebut 
orang jahat ? Kemiskinan bukanlah suatu kebaikan, itu adalah suatu keburukan. 

Manusia seringkali meyakini bahwa hasrat dan keinginan untuk menjadi kaya 
adalah hal yang egois dan tidak rohaniah. Sangat jelas keyakinan ini adalah 
omong kosong. Adalah kaum hartawan yang dapat memberi kontribusi lebih 
banyak bagi orang lain. Adalah kaum hartawan juga yang mempunyai lebih 
banyak waktu dan kebebasan untuk dapat fokus pada aspek 
spiritual/kerohanian dalam kehidupan. Salah satu prasyarat untuk menjadi kaya 
adalah kepercayaan/keyakinan yang teguh dalam Tuhan dan kehendak dari 
Tuhan sendiri untuk memberkati setiap individu dengan kemakmuran. 

Manusia seringkali meyakini bahwa mereka tidak layak untuk menjadi kaya. 
Pada saat yang sama, mereka yakin bagaimanapun juga kaum hartawan itu 
mendapatkan kekayaan mereka dari hasil korupsi atau melakukan sesuatu 
untuk kepentingan diri mereka sendiri atau mengambil keuntungan secara 
sepihak dari orang lain. Lalu, bagaimana mereka layak mendapatkan kekayaan, 
dan bagaimana juga dengan Anda ? 

Manusia seringkali meyakini bahwa mereka harus bekerja keras untuk 
memperoleh kekayaan. Cobalah periksa kehidupan orang-orang kaya. Apakah, 
kelihatannya mereka bekerja lebih keras daripada orang-orang miskin yang 
dengan butir-butir keringat di dahi, hampir tidak dapat mencukupi makanan 
dan pakaian bagi dirinya dan keluarganya? 

Langkah kedua dalam mengadopsi pola pikir seorang milyuner adalah dengan 
memeriksa inti keyakinan Anda, buang keyakinan-keyakinan yang tidak layak 
sebaliknya pegang teguh keyakinan yang layak bagi Anda. Anda harus mengakui 
bahwa Anda telah dituntun untuk yakin atau diajarkan untuk yakin pada hal-hal 
yang tidak benar dan kemudian Anda harus menggunakan kemauan Anda untuk 
memilih keyakinan-keyakinan yang layak bagi Anda. 


Menggali Ke Dalam Diri 

Selama Anda membiarkan dunia luar menentukan cara Anda berpikir, merasa 
dan bertindak, maka Anda tetap tidak lebih dari suatu ciptaan dari peristiwa 
dan keadaan. 


http : //inf obisnisindonesia . blogspot . com 


Banyak orang membiarkan kejadian dan keadaan dunia luar membentuk 
gambaran realitas mereka dan menghasilkan kemakmuran mereka. Orang-orang 
kaya, di sisi yang lain, bersandar pada pengertian mereka sendiri tentang apa 
yang nyata. Malah, kenyataannya, orang-orang kaya sama sekali tidak 
bersentuhan dengan kenyataan (atau apa yang lazimnya diterima sebagai 
kenyataan). Seringkali dikatakan bahwa “si anu” tidak punya petunjuk 
bagaimana orang yang normal menjalani kehidupannya. Tentu saja tidak. 
Kenapa mereka harus ingin tahu? Orang kaya tinggal dalam kehidupan yang luar 
biasa. Hal itulah yang seharusnya ingin diketahui orang, bukan hanya keadaan 
hidup yang lazim/biasa. 

Orang yang sukses menggunakan imajinasi dan idealisasi mereka untuk 
menciptakan suatu gambaran nyata bagi diri mereka sendiri dan dengan 
belajar untuk memanifestasikan visualisasi tersebut. Mereka melakukan sesuatu 
yang melawan arah. Mereka pun menemukan atau menciptakan suatu kejadian 
dan keadaan yang diperlukan untuk meraih kesuksesan. Realitas sehari-hari 
tidaklah terlalu berarti buat mereka. 

Alat yang paling penting Anda perlukan untuk mencapai kesuksesan adalah 
peralatan yang Anda dapat dari dalam diri Anda: Wawasan, imajinasi, 
idealisasi, visualisasi, intuisi, kesungguhan, pikiran yang dengan sadar 
dikontrol, keyakinan, tujuan pribadi dan kemauan yang keras daripada hal-hal 
yang terjadi di dunia luar sekitar Anda. 

Peralatan dan keahlian tersebut diatas telah ditemukan, kini, mulailah 
mengasahnya dalam diri Anda. Akan menjadi suatu kebiasaan untuk secara 
berkesinambungan memeriksa dalam diri Anda apa yang Anda pikirkan, 
bayangkan dan cita-citakan. Akan menjadi suatu kebiasaan pula untuk 
menggambarkan dan menegaskan realita dari mimpi-mimpi Anda dan ambisi- 
ambisi Anda. Kemudian Anda akan terbiasa untuk dan bertindak ‘dengan secara 
sengaja’ dan dengan bergairah. 

Hanya pada dunia dalam diri Anda sendiri, pengetahuan dan keahlian untuk 
mencapai sukses diperoleh. 

Langkah ketiga dalam mengadopsi pola pikir seorang milyuner adalah dengan 
disiplin melakukan perenungan dan meditasi setiap hari. Kembangkan wawasan 
yang dalam dan kebijaksanaan. Buatlah pandangan/pemikiran sendiri. 


Tegas 

Semua yang Anda yakini, pikirkan, bicarakan dan lakukan adalah sebuah bentuk 
penegasan tentang siapa diri Anda dan akan menjadi apa Anda di masa yang 


http : //inf obisnisindonesia . blogspot . com 


akan datang. Juga merupakan sebuah penegasan hasil apa yang akan Anda 
terima dari kesuksesan hidup yang telah disediakan bagi Anda. 

Kata-kata yang Anda ucapkan pada diri Anda dan orang lain, menegaskan 
kualitas dan isi dari pikiran dan keyakinan Anda, juga realitas Anda. Oleh 
sebab itu, Anda harus selalu membicarakan hal-hal yang Anda inginkan untuk 
terwujud dalam kehidupan Anda saja. 

Mengapa harus membuang nafas Anda untuk membicarakan hal yang sepele, 
sementara Anda bisa membicarakan perkara yang lebih penting bagi Anda? 

Orang dibawah rata-rata (tingkat sosial dan ekonomi) membicarakan tentang 
orang lain; orang yang berada pada tingkat rata-rata membicarakan benda- 
benda, peristiwa/kejadian dan keadaan sekitarnya; orang pada tingkat di atas 
rata-rata membicarakan tentang ide/gagasan; orang yang luar biasa sukses 
membicarakan tentang cita-cita mereka dan pandangan-pandangan mereka. 

Dengan kata lain, orang dibawah rata-rata menegaskan kesuksesan (atau 
kegagalan) orang lain; orang di tingkat rata-rata menegaskan kejadian dan 
keadaan melewati kesuksesan mereka sendiri; orang diatas rata-rata 
menegaskan bahwa ide/gagasanlah yang memberikan kontribusi lebih pada 
kesuksesan; orang yang luar biasa sukses menegaskan bahwa kesuksesan dan 
takdir mereka bergantung pada cita-cita dan pandangan mereka. 

Langkah ke-empat dalam mengadopsi pola pikir seorang milyuner adalah 
dengan terus-menerus menegaskan pada diri Anda dan orang lain realitas dari 
pandangan-pandangan Anda dan kesuksesan Anda. Katakan terus apa yang 
menjadi pegangan Anda untuk menggapai cita-cita Anda dan apa yang Anda 
impikan. 


http : //inf obisnisindonesia . blogspot . com 


Tentukan Tujuan 


Ada banyak orang yang mengatakan bahwa hidup itu tidak punya tujuan dan 
arti. Dengan adanya pilihan untuk percaya, mereka membuktikan bahwa 
perkataan mereka itu benar adanya. Tujuan dari hidup adalah untuk hidup 
dengan tujuan. Apakah tujuan hidup Anda? Andalah yang memutuskan. 

Jika Anda tidak menentukan tujuan hidup bagi diri Anda sendiri, maka akan 
timbul dua akibat. Yang pertama adalah suatu tujuan akan ditentukan bagi 
Anda - yang mungkin saja Anda tidak begitu suka. Yang kedua adalah kehidupan 
Anda akan berakhir tanpa tujuan. Saya yakin, tidak ada satupun dari dua akibat 
tsb diatas yang Anda sukai. Penguasaan diri dan kesuksesan bergantung pada 
tujuan hidup yang Anda pilih dalam mengarungi perjalanan hidup Anda. 


TUJUAN 

Segala sesuatu yang Anda sedang dan lakukan bisa dengan atau tanpa tujuan. 
Hal yang dilakukan tanpa tujuan menimbulkan akibat yang tidak 
direncanakan/disengaja. Itulah sebab yang tepat mengapa begitu banyak 
kehidupan orang berakhir begitu saja. Mereka hanya punya sedikit tujuan atau 
bahkan tidak ada sama sekali dalam apa yang mereka yakini, pikirkan, rasakan, 
katakan atau lakukan. 

Cobalah tanyakan pada rata-rata orang apa tujuan mereka dalam memikirkan 
apa yang mereka pikir. Berani taruh, mereka bahkan tidak mengerti pertanyaan 
diatas. 

Namun demikian, jika Anda berharap untuk bisa menjadi orang yang tertinggi 
prestasinya dan meraih kehidupan sukses yang luar biasa, maka Anda harus 
secara terus menerus bertanya pada diri Anda 


Apakah tujuan saya meyakini apa yang saya yakini? 

Apakah tujuan saya memikirkan apa yang saya pikir? 

Apakah tujuan saya merasakan apa yang saya rasa? 

Apakah tujuan saya melakukan apa yang saya lakukan? 

Apakah tujuan saya dalam keberadaan saya dan dalam apa yang saya lakukan? 
Untuk akhir seperti apa atau tujuan apa saya memutuskan untuk yakin, 
berpikir, merasa, berbicara dan melakukan sesuatu persis seperti apa yang saya 
yakini, pikirkan, rasakan, katakan dan lakukan? 

Segera setelah Anda berpikir dengan tujuan, percaya dengan tujuan, merasa 
dengan tujuan, berbicara dengan tujuan, dan beraksi dengan tujuan, akan 


http : //inf obisnisindonesia . blogspot . com 


menghasilkan kehidupan seperti yang Anda idam-idamkan. Selama Anda tidak 
membawa tujuan pada siapa diri Anda dan bagaimana keberadaan Anda di 
dunia ini, Anda akan meraih kehidupan yang gagal Anda tuju..., dengan kata 
lain, ‘pabrik’ hidup Anda dijalankan oleh suatu kejadian yang terjadi secara 
kebetulan. Saya harap tidak terlalu susah untuk dimengerti bukan? 

Langkah ke-lima dalam mengadopsi pola pikir seorang milyuner adalah hidup 
dengan tujuan, biasakan untuk berpikir dan melakukan sesuatu dengan 
mempunyai maksud...dengan tujuan. Bila Anda berpikir dengan tujuan, Anda 
akan mempunyai hidup yang bertujuan; sebaliknya bila Anda berpikir dengan 
sembarangan, maka akan menghasilkan kehidupan yang sembarangan pula. 


PENGHARGAAN 

Pernahkah Anda menyadari bahwa banyak orang yang sangat sukses 
memberikan pendapat yang sangat tinggi akan diri mereka? Anda mungkin 
mengira bahwa karena kesuksesan mereka, mereka telah membangun sedikit 
sifat egois. Tetapi, dalam banyak kasus, sebaliknya yang tepat adalah 
kebenaran.... mereka orang-orang yang sangat sukses, dalam sebuah bagian 
besar, karena tingginya tingkat penghargaan diri yang telah mereka adopsi 
sebelum mereka sukses. 

Banyak, bahkan mungkin sebagian besar, manusia dilumpuhkan oleh kecurigaan 
bahwa mereka sesungguhnya tidak layak mendapatkan kesuksesan yang besar, 
sehingga mereka mengatur sedemikian rupa supaya mereka bisa meraih 
kesuksesan pada tingkat yang lebih tinggi tanpa mengembangkan penghargaan 
diri yang tinggi. Sebabnya sederhana yaitu karena mereka tidak yakin bahwa 
diri mereka berharga. Mereka merasa tidak cukup istimewa untuk pantas 
mendapatkan sukses besar. Padahal dengan cara demikian, sebenarnya mereka 
terus melakukan sabotase pada kesuksesan diri mereka sendiri. 

Tidak ada yang salah dengan merasa diri kita spesial. Anda adalah Anda. Dalam 
seluruh alam semesta, Anda adalah unik. Dengan mengadopsi penghargaan diri 
yang tinggi tidak berarti kita menempatkan diri kita lebih tinggi dari yang 
lainnya. Itu adalah hal sederhana dari pengakuan akan keunikan dan 
kehormatan kita. Jika orang lain memilih mempunyai perasaan bahwa Anda 
angkuh karena Anda lebih banyak membicarakan tentang diri Anda sendiri, 
maka itu adalah masalah mereka dan keputusan mereka untuk mempunyai 
penghargaan diri yang lebih sedikit. 

Ada dua tipe dasar dari penghargaan yang dimiliki oleh orang-orang sukses. 
Yang pertama adalah penghargaan yang tinggi akan diri sendiri. Yang kedua 
adalah sebuah penghargaan tinggi atau penghormatan pada kehidupan. 


http : //inf obisnisindonesia . blogspot . com 


Kehidupan itu sendiri harus atau terlihat penting dan bernilai. Bagaimanapun 
juga apa gunanya sukses atau segala sesuatu yang dilakukan untuk hal itu, jika 
hidup tanpa arti dan tanpa nilai? Anda harus memilih untuk percaya bahwa 
hidup itu sendiri dan peran Anda didalamnya adalah penting, bahkan suci. 

Langkah ke-enam dalam mengadopsi pola pikir seorang milyuner adalah 
menghormati diri sendiri dan kehidupan. Belajarlan untuk menempatkan nilai 
yang sangat tinggi pada hidup Anda, waktu Anda dan tindakan Anda. Hal yang 
lain akan kemudian menyusul mengikuti. Belajarlah untuk menempatkan nilai 
yang sangat tinggi pada hidup umumnya, dan segala sesuatu akan menjadi lebih 
bernilai untuk Anda. 


CITA-CITA 

Meskipun telah banyak advis dituliskan mengenai cita-cita, namun tidak ada 
satupun dari sepuluh orang yang mengambil waktu untuk menuliskan secara 
gamblang dan ringkas cita-cita khusus mereka. 

Banyak orang mempunyai aspirasi dan harapan yang tidak jelas. Ini bukan cita- 
cita. Mereka hanya bertingkah. Cita-cita bukanlah sesuatu yang Anda ingin 
capai. Cita-cita merupakan langkah-langkah yang penting dalam mengarahkan 
Anda memenuhi tujuan hidup Anda. 

Banyak orang sebenarnya telah membuat cita-cita yang jelas tapi tidak 
berusaha untuk mencapainya, karena mereka tidak tahu atau tidak terpikir 
untuk memasukkan semua elemen yang diperlukan untuk pencapaian cita-cita. 

Anda dapat menemukan sebelas elemen dasar dari menetapkan cita-cita di 
dalam eBook saya, ‘Takdir’, yang mana termasuk di dalam volume ke-dua dari 
The SeLFT ech Success Library. 

Bagaimana mungkin Anda tahu bahwa Anda telah memenangkan pertandingan 
dalam hidup ini jika Anda tidak mencetak gol dan tetap mencatat angkanya? 
Oh, jadi Anda tidak berpikir kalau hidup ini adalah pertandingan? Saya kira jadi 
itulah sebabnya mengapa pertandingan ini tidak menyenangkan. Hidup adalah 
pertandingan. Kebanyakan orang, bagaimanapun juga, memilih untuk duduk di 
pinggir lapangan dan menjadi penonton daripada menjadi pemain. 

Langkah ke-tujuh dalam mengadopsi pola pikir seorang milyuner adalah untuk 
menetapkan secara jelas, spesifik, cita-cita tertulis yang selaras dengan tujuan 
hidup yang Anda telah tetapkan dalam hidup Anda. 


http : //inf obisnisindonesia . blogspot . com 


Jadikan Diri Anda Bergairah 


Hidup tanpa gairah adalah bukan hidup; merupakan hanya suatu kehidupan 
belaka. Gairah adalah bahan bakar yang diperlukan untuk membuat api tetap 
menyala sehingga dapat memberi terang yang memampukan Anda untuk 
melihat dengan jelas arah jalan di depan Anda atau sebaliknya mengarahkan ke 
masa depan yang gelap. 


Visi 

Satu-satunya cara untuk melihat kemana Anda pergi adalah dengan membuat 
visi. Jika tidak, perjalanan Anda akan berakhir, terhalang oleh kegelapan. 
Mungkin ini kedengarannya seperti kata-kata klise yang basi, tetapi itulah 
kebenaran yang sesungguhnya. 

Semua orang yang telah berhasil mengerjakan hal-hal yang besar atau 
mempunyai kehidupan yang luar biasa sukses pastilah mempunyai suatu visi 
dalam hidup mereka. 

Orang yang tidak mempunyai visi akan berakhir dengan kehidupan yang biasa- 
biasa saja. Visi apa yang umum dibicarakan dalam masyarakat Anda hari ini? 
Dari yang kelas rata-rata, kelas menengah, maupun yang di daerah pinggiran 
kota. Yang dibicarakan adalah : Pekerjaan dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 
sore, pembayaran hipotek, televisi layar lebar, sekelompok anak-anak, dana 
pensiun dan dana pesangon. Apakah semua itu terdengar akrab di telinga Anda? 
Terdengar menyenangkan? Ataukah terdengar seperti apa yang telah membawa 
Anda untuk berharap bahwa itu adalah jalan hidup Anda? 

Apabila Anda ingin memiliki kehidupan yang bahagia, ada dua jalan untuk 
memenuhi itu. Pertama, adalah merasa puas dengan nasib Anda dalam hidup 
ini. Kedua, adalah dengan mendapatkan lebih banyak dari hidup ini. Untuk 
melakukan itu Anda perlu membangun satu visi untuk hidup Anda. Jika Anda 
ingin kehidupan yang lebih dari sekedar rata-rata, Anda harus menciptakan visi 
yang unik yang berarti bagi Anda. 

Semua orang yang berhasil melakukan hal-hal besar menemukan satu cara 
untuk mendapatkan orang lain untuk mendukung kesuksesan mereka. Orang 
yang tidak mempunyai visi lebih sering memilih untuk berpegang pada orang- 
orang yang kuat dan mengakui visi orang lain dengan sungguh. Orang akan 
mengikuti dan mendukung mimpi Anda, visi Anda. 


http : //inf obisnisindonesia . blogspot . com 


Langkah kedelapan dalam mengadopsi pola pikir seorang milyuner adalah 
mengembangkan kemurnian/kejernihan pribadi Anda yang akan Anda perlukan 
dalam memimpikan masa depan Anda. 


KHARISMA 

Seorang wanita berjalan masuk ke dalam sebuah ruangan yang penuh dengan 
sekelompok orang. Semua orang berpaling untuk melihat. Ada sesuatu yang 
spesial pada diri wanita itu. Dia mempunyai aura yang membuatnya tampak 
menonjol diantara kerumunan orang. Itu adalah aura kesuksesan. Itulah 
kharisma. 

Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, manusia ingin sekali bergaul dan 
merasakan hangatnya pergaulan dengan orang seperti ini. Mereka juga merasa 
harga diri mereka menjadi lebih tinggi, sederhana yaitu dengan berada dekat 
dengan orang yang memiliki kharisma yang misterius. Anda akan merasakan itu. 
Anda telah melihat efeknya dari orang-orang. 

Apakah itu kharisma? Ada banyak hal-hal kecil, beberapa tidak dapat dikatakan 
dengan jelas, yang memberikan seseorang kepribadian yang berkharisma, 
tetapi yang paling utama adalah sikap/tingkah laku. 

Anda bisa saja seorang yang cantik, lucu, menarik, mempunyai senyum yang 
tak tertandingi, mengenakan baju dari bahan terbaik, tetapi tidak punya 
kharisma. Atau Anda bisa saja seorang yang jelek, membosankan, kasar, 
mempunyai watak yang keras, berpakaian ala kadarnya, tapi mempunyai 
kharisma yang luar biasa, apabila Anda telah mengembangkan sikap yang 
pantas pada kehidupan dan pada tempat di mana Anda hidup. 

Orang-orang bajingan dan idiot dapat terpilih untuk bekerja di kantor 
pemerintah karena mereka mempunyai kharisma. Orang dengan pemikiran yang 
cukupan saja berhasil menjadi presiden dari perusahaan-perusahaan besar 
karena mereka mempunyai kharisma. Orang yang mempunyai sedikit talenta 
berhasil menjadi superstar di bidang entertainment karena mereka mempunyai 
kharisma. Orang-orang dengan lebih sedikit talenta, kurang cerdas, mempunyai 
keahlian yang minim dan tidak punya cukup ambisi daripada Anda, hidup 
mereka berakhir dengan menjadi milyuner karena mereka mempunyai 
kharisma. 

Kharisma menarik kesuksesan sama seperti ia menarik orang. Kharisma adalah 
lebih banyak merupakan pertanyaan dari sikap/tingkah laku. Sikap dapat di 
ambil. 

Langkah ke-sembilan dari mengadopsi pola pikir seorang milyuner adalah 
dengan mengembangkan kharisma diri Anda. Apabila Anda ingin berada diatas 


http : //inf obisnisindonesia . blogspot . com 


kerumunan orang, maka Anda harus lebih menonjol dari kerumunan orang. 
Jadilah lebih. Jadilah lebih besar daripada kehidupan. Mengetahui bahwa Anda 
ditakdirkan untuk memperoleh kejayaan. Milikilah sikap seorang pemenang. 


HASRAT 

Adalah intensitas dari gairah yang memisahkan orang rata-rata dengan orang 
yang luar biasa. Hampir semua orang ingin menjadi sukses. Beberapa orang 
mempunyai keinginan yang berapi-api untuk menjadi sukses. Saya akan 
membiarkan Anda untuk memilih siapa yang biasanya berhasil meraih 
kesuksesan. 

Hasrat adalah lebih dari sekedar perasaan bersemangat. Hasrat adalah 
persamaan metafisis dari gaya berat, la menarik Anda kepada orang-orang, 
elemen-elemen, benda-benda dan pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan 
untuk mencapai cita-cita yang Anda ingin wujudkan. 

Baik pikiran dan hasrat adalah hasil elektromagnit dari diri Anda sendiri. Ketika 
hasrat yang sudah diarahkan dimasukkan ke dalam pikiran yang mempunyai 
maksud khusus, Anda menciptakan satu bentuk gelombang tetap yang 
menembus ke kedalaman kemampuan Anda untuk merobohkan realitas yang 
Anda cita-citakan dan bayangkan. Apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda 
dapat pada saat Anda telah menjalin pikiran Anda dengan hasrat Anda. 

Hasrat adalah kekuatan motivasi yang terbaik. Ketika Anda mempunyai hasrat 
yang cukup, Anda tidak perlu menghadiri seminar-seminar motivasi untuk 
membangkitkan kembali semangat Anda. Sebaliknya Anda akan dapat 
memompa semangat orang lain dengan keinginan besar Anda untuk 
mewujudkan visi Anda. 

Langkah ke-sepuluh dalam mengadopsi pola pikir seorang milyuner adalah 
dengan belajar menggunakan hasrat Anda yang besar untuk memberikan 
kekuatan kreatifitas pada pikiran-pikiran Anda. 


http : //inf obisnisindonesia . blogspot . com 


Buatlah Jalan 


Jika Anda berjalan di jalan datar nan luas yang biasa dilalui oleh sebagian besar 
orang, maka perjalanan Anda akan berakhir di satu tujuan yang sama. Apabila 
Anda ingin nasib Anda berbeda dari kebanyakan orang pada umumnya, Anda 
harus membuat jalan yang berbeda menuju masa depan Anda. 


RENCANA 

Tidak ada orang yang pernah mengatakannya lebih ringkas daripada Ben 
Franklin, “Gagal merencanakan adalah merencanakan untuk gagal.” 

Semua hal besar yang berhasil dicapai, terjadi karena ada rencana. Itu mungkin 
saja tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan, tetapi itu sama sekali 
tidak akan terjadi jika tidak ada rencana. 

Rencana bisa disesuaikan. Tidak adanya rencana seringkah' berakhir tanpa hasil 
atau dengan hasil yang tidak diinginkan. 

Dengan maksud untuk mencapai kesuksesan yang luar biasa Anda harus 
mempunyai dan mengikuti rencana. Rencana itu haruslah berasal dari diri 
Anda. Artinya, Anda harus memiliki rencana milik Anda sendiri. Jika Anda 
mengikuti rencana orang lain, Anda akan berhenti di tempat tujuan yang 
mereka pilih. 

Banyak orang tidak menjalani hidup mereka menurut rencana. Apabila ada, 
maka mereka hanya mengikuti rencana milik orang lain atau rencana 
masyarakat dimana ia tinggal. 

Mereka yang berhasil mencapai sukses besar selalu mempunyai rencana milik 
mereka sendiri. Orang yang mempunyai rencana menarik mereka yang tidak 
punya rencana, dengan demikian orang-orang ini ikut menyokong rencana yang 
sudah diikuti oleh mereka yang mempunyai rencana. Inspirasikan orang lain 
dengan rencana Anda dan Anda akan membawa kesuksesan pada mereka dan, 
yang sebanding bagi Anda. 

Langkah kesebelas dalam mengadopsi pola pikir seorang milyuner adalah 
dengan membuat rencana yang unik bagi diri Anda dalam hidup ini. Kegagalan 
untuk hidup dengan rencana adalah merencanakan untuk tinggal dalam hidup 
yang penuh kegagalan. 


Memainkan Peranan 


http : //inf obisnisindonesia . blogspot . com 


Informasi, pengetahuan dan bahkan kebijaksanaan hanya bermanfaat bila 
dipalikasikan. Anda dapat duduk dan melihat bahwa retsleting Anda terbuka 
sehingga puser Anda terlihat. Betapa lama pun Anda pandangi tetapi jika Anda 
tidak bertindak menarik retsletingnya, itu akan tetap saja begitu sampai besok. 

Tidak masalah berapa banyak pengetahuan yang Anda miliki dan sehebat apa 
rencana yang sudah Anda pikirkan untuk hidup Anda, jika Anda tidak bergerak 
melakukan apa yang diperlukan, maka tidak ada yang akan terjadi. Anda harus 
memerankan keberadaan Anda dengan maksud untuk memperoleh pengaruh 
yang kuat di dunia sekitar Anda. 

Adalah tindakan dan bukan pengetahuan yang mempunyai kekuatan dan 
menciptakan hasil. Seringkali dikatakan bahwa pengetahuan adalah kekuatan. 
Ini tidak benar. Pengetahuan hanyalah kekuatan yang tersembunyi. Penerapan 
dari pengetahuan itulah kekuatan yang sesungguhnya. 

Banyak dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpendidikan di planet ini, 
hidup dalam kelangkaan, kekurangan dan keterbatasan. Mereka mungkin tahu, 
tetapi mereka tidak bertindak. 

Anda harus bertindak. Itu adalah bukti dari pengetahuan Anda. Tanpa tindakan, 
itu hanyalah teori. Adalah aplikasi yang membuktikan kebenaran dari teori. 

Tentukan rencana permainan Anda. Tetapkan cita-cita Anda, kemudian 
mulailah memerankan visi Anda. Segera setelah Anda melakukannya, dunia 
akan bergabung untuk membantu Anda mewujudkan cita-cita Anda menjadi 
kenyataan. 

Semua tindakan tanpa visi dan tanpa rencana, hanya akan menimbulkan akibat 
yang serampangan dan terpecah-belah dan semua rencana dan mimpi tanpa 
tindakan akan menghasilkan sesuatu yang tidak dapat diukur. 

Langkah keduabelas dalam mengadopsi pola pikir seorang milyuner adalah 
melakukan apa yang penting dalam mewujudkan cita-cita spesifik Anda, visi- 
visi dan rencana-rencana. WIN (kemenangan) adalah singkatan dari Whatever [s 
Necessary (Apapun diperlukan). 


KETEKUNAN 

Tujuan ditambah keinginan besar ditambah ketekunan sama dengan 
kemakmuran. Ketekunan adalah yang paling penting di atas segalanya. Ada 
begitu banyak kata-kata klise seperti, “pemenang tidak pernah berhenti dan 
orang yang berhenti tidak pernah menang”, yang diucapkan orang tetapi yang 
tidak sungguh-sungguh diyakini dan disimpan dalam hati. Apabila Anda ingin 


http : //inf obisnisindonesia . blogspot . com 


mempunyai pola pikir milyuner, Anda harus belajar untuk “terus melanjutkan”, 
tidak perduli apa yang akan terjadi. 

Tidak ada seorangpun yang dapat mengatakan hal ini sebaik Calvin Coolidge : 

“Tidak ada di dunia ini yang dapat mengambil tempat dari ketekunan. Talenta 
juga tidak; tidak ada yang lebih umum daripada orang yang tidak sukses 
dengan talenta. Jenius pun tidak; seorang jenius tanpa penghargaan adalah 
hampir seperti peribahasa. Pendidikan pun tidak; dunia penuh dengan orang- 
orang berpendidikan yang terlantar. Hanyalah ketekunan dan kebulatan tekad 
yang mempunyai kuasa tak terbatas. ” 

Visi Anda dan hasrat Anda akan memberi bahan bakar pada ketekunan. Hal-hal 
tersebut akan memungkinkan Anda untuk menyingkirkan hambatan di alur jalan 
Anda sebagai kesempatan untuk belajar dan menyatukan kekuatan daripada 
membiarkan mereka menjadi penghadang jalan atau alasan bagi Anda untuk 
berhenti. Kebulatan tekad Anda akan memperkuat hambatan di depan Anda 
daripada melemahkan pada saat Anda berketetapan hati untuk tetap 
melanjutkan langkah Anda daripada berhenti ketika kesulitan timbul (karena 
kesulitan itu memang akan ada), ketika Anda didorong oleh hasrat Anda dan 
diilhami oleh visi Anda dan dituntun oleh rencana Anda. 

Langkah ketiga belas dalam mengadopsi pola pikir seorang milyuner adalah 
membulatkan tekad Anda untuk tetap melanjutkan walaupun di hadapan Anda 
kesukaran jelas terlihat. Adalah pilihan untuk melihat kesukaran atau 
hambatan sebagai ujian yang dimaksudkan untuk menguatkan dan memberi 
Anda kuasa daripada sebagai petunjuk bahwa Anda berada di jalan yang salah. 


http : //inf obisnisindonesia . blogspot . com 


Berilah Penghargaan 

Penghargaan mempunyai dua arti: pertama, artinya adalah untuk mengerti dan 
menikmati nilai dari sesuatu; dan kedua, artinya adalah bertumbuh dalam nilai- 
nilai. Penghargaan Anda pada apa yang diberikan oleh kehidupan ini pada Anda 
menunjukkan bahwa Anda memahami nilai dari sesuatu; dan sesuatu itu, 
dengan penghargaan Anda, sebenarnya Anda telah meningkatkan nilai dari 
benda tsb; sehingga, pada gilirannya nanti sesuatu itu dapat memberikan 
nilainya yang lebih lagi bagi Anda. 


Bersyukur 

Seperti segala hal yang lain, yang ada dalam alur jalan untuk menguasai 
sesuatu, ucapan terima kasih adalah pilihan. Anda dapat memilih untuk 
menunggu sampai situasi yang penuh arti dan menyenangkan tiba dan kemudian 
meresponnya dengan ucapan syukur, atau Anda dapat memilih untuk tetap 
mengucap syukur di setiap saat, dalam segala keadaan, dan melihat bagaimana 
dunia berkonspirasi untuk mendukung Anda berjalan di jalan Anda. 

Walaupun banyak orang telah melakukan kesalahan dengan tidak mengucap 
syukur atas apa yang telah mereka terima dari hidup ini, banyak dari mereka 
bahkan tidak mengerti perlunya mengucap syukur untuk kemungkinan- 
kemungkinan yang dipegang oleh kehidupan. 

Mengucap syukur terlebih dahulu atas tercapainya cita-cita Anda adalah salah 
satu dari rahasia pola pikir milyuner yang terabaikan. Mengucap syukur terlebih 
dahulu adalah satu teknik yang mempunyai kekuatan. Hal itu memperdayakan 
pikiran bawah sadar Anda dalam melalui keragu-raguan tentang realitas dari 
cita-cita Anda; dan itu adalah rumus daya tarik yang membawa Anda kepada 
apa yang Anda sangat syukuri karena Anda telah mempunyainya. 


NIKAAATI 

“Semua binatang, kecuali manusia, mengetahui bahwa hal utama dalam 
kehidupan adalah menikmati hidup ini.” 

- Samuel Butler 

Oh, apa nilai dari sesuatu bila tidak dinikmati? 

Barang-barang yang dimiliki tanpa dinikmati menjadi tidak berharga dan pada 
akhirnya dapat merendahkan derajat Anda bukannya mengangkat derajat Anda. 
Pengalaman-pengalaman dalam hidup yang tidak dinikmati merupakan 


http : //inf obisnisindonesia . blogspot . com 


pembuangan dari waktu Anda yang berharga dan hanya mengurangi frekuensi 
waktu saja di bumi ini. 

Hidup akan menjadi lebih penuh arti dan menyenangkan jika Anda 
memperhatikan lebar, dalam dan panjangnya hidup Anda. Bergembiralah 
dengan apa yang Anda punyai. 

Orang paling kaya yang memiliki semuanya tapi tidak menikmati semua itu 
sama miskinnya dengan orang yang tidak punya apa-apa. Tunjukkan gairah 
Anda untuk hidup dan semua yang diberikan oleh hidup ini pada Anda dengan 
menikmati apa yang Anda miliki. Hal ini menunjukkan bahwa Anda bernilai atas 
apa yang sudah Anda miliki dan atas apa yang akan Anda miliki nanti dan 
mengesahkan bahwa Anda layak untuk memiliki lebih. 

Apabila Anda tidak menikmati apa yang sudah Anda miliki sekarang, maka apa 
yang membuat Anda percaya bahwa Anda akan dapat menikmati sesuatu yang 
Anda inginkan? Rasa nikmat menambah selera. 

Langkah kelima belas dalam mengadopsi pola pikir seorang milyuner adalah 
menikmati hidup ini: menikmati permainannya, perjalanannya, pelajarannya, 
pemberiannya, pergumulannya, pencapaian akhirnya dan diri Anda sendiri. 


PEMUJAAN 

“Karena segala sesuatu yang hidup adalah kudus, hidup memberi kesenangan 
pada hidup.” 

- William Blake. 

Kepercayaan kepada Tuhan dan kepada kesucian alami dari hidup dan pada 
hasrat keTuhanan untuk Anda memiliki sesuatu merupakan dasar yang 
fundamental pada pola pikir seorang milyuner. Anda tidak perlu menjadi 
pengikut yang taat dari beberapa kepercayaan keagamaan, tetapi memang 
Anda harus secara intim berhubungan dengan Yang Maha Kuasa, kekudusan 
yang tak terkatakan dengan maksud untuk membuka jalan kepada kelimpahan 
universal dan mendapat bagian dari apa yang Anda cita-citakan. 

Banyak orang membiarkan kepercayaan yang diwarisi dan dipegang teguh 
secara turun temurun yang menyatakan bahwa Tuhan tidak ingin orang menjadi 
kaya, secara tidak sengaja mensabotase kesuksesan mereka. Kemelaratan 
bukanlah kebaikan; itu adalah kutukan. Kekayaan bukanlah dosa; itu adalah 
berkat. Mereka yang mengetahui dan percaya bahwa kekayaan itu adalah 
berkat dan kebaikan dari Tuhan yang berkenan memberi berkat. 


http : //inf obisnisindonesia . blogspot . com 


Langkah ke-enambelas dalam mengadopsi pola pikir seorang milyuner adalah 
memuja kekudusan dan mengetahui bahwa pemujaan itu: 

1. Menghasratkan kesuksesan dan kebahagiaan Anda. 

(Lebih dari yang telah Anda lakukan saat ini). 

2. Meluap dengan kelimpahan. 

(Adalah sumber dari segala sesuatu). 

3. Ada dalam segala sesuatu. 

(Termasuk Anda dan neraca keuangan/cash-flow Anda). 

4. Memberi Anda kuasa untuk menggunakan hukum alam dalam berkarya. 
(Kekayaan atau hal yang lain). 

5. Menginginkan Anda untuk memberi kontribusi. 

(Semakin banyak harta Anda, semakin besar juga kemampuan Anda 
untuk memberi). 


KONTRIBUSI 

“Ketika Anda sukses dalam mengerjakan sesuatu, itu bukanlah pekerjaan, 
melainkan suatu jalan hidup. Anda dapat bersenang-senang karena Anda 
memberi kontribusi di dunia ini.” 

- Andrew Granatelli. 

Segala sesuatu yang Anda lakukan menambah totalitas dari semesta ini. Anda 
membuat harta peninggalan/warisan melalui perbuatan Anda sehari-hari. 
Warisan Anda yang dikumulatif setiap hari pada akhirnya akan menentukan nilai 
hidup Anda. 

Semakin sukses Anda memungkinkan Anda untuk menyempurnakan segala 
sesuatu; semakin banyak Anda diberi kuasa untuk memberi kontribusi dan 
meninggalkan warisan terbesar selama Anda bepergian dalam perjalanan yang 
disebut kehidupan di planet bumi ini. 

Pada akhirnya, kekayaan Anda yang sesungguhnya bukan diukur dari harta yang 
telah Anda tumpuk bertahun-tahun, melainkan dari kontribusi yang telah Anda 
berikan selama hidup Anda. 

Semakin Anda menjadi seseorang, semakin besar pula kemampuan Anda untuk 
melakukan sesuatu atau memainkan peranan Anda dalam hidup ini; dan sebagai 
konsekuensinya Anda akan dapat memiliki lebih banyak lagi dari hidup ini. 
Seiring dengan semakin banyaknya milik Anda semakin besar pula kontribusi 
yang dapat Anda berikan. Ini merupakan pemberian kuasa yang 


http : //inf obisnisindonesia . blogspot . com 


berkesinambungan seperti spiral naik keatas. Jadilah, lakukanlah, 
milikilah lebih! 

Langkah ke-tujuhbelas dalam mengadopsi pola pikir seorang milyuner adalah 
mengakui dan mengaplikasikan hukum alam dari menabur dan menuai. Berikan 
diri Anda kepada dunia dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari 
apa yang dunia tawarkan pada Anda. 

Timbal balik adalah sebutan dari permainan ini. 


http : //inf obisnisindonesia . blogspot . com 


Ringkasan 


Sebagai kesimpulannya, pola pikir seorang milyuner dapat diperoleh dengan 
mengikuti 17 langkah-langkah berikut ini: 

1. Periksa cara kerja pikiran Anda; temukan apa yang Anda pikirkan, 
darimana pemikiran itu datang, dan apa yang dijadikan oleh pikiran itu 
dalam hidup Anda. Kemudian secara sadar dan sengaja mengenyahkan 
pikiran-pikiran yang tidak layak dan memikirkan hal-hal yang layak bagi 
Anda saja. 

2. Periksa keyakinan inti Anda dan buanglah keyakinan-keyakinan yang 
tidak layak sebaliknya yakinlah pada hal-hal yang layak saja. Anda harus 
mengakui bahwa Anda telah dituntun atau diajarkan untuk yakin pada 
hal-hal yang tidak benar dan kemudian Anda harus mengerahkan 
kemauan Anda untuk memilih keyakinan baru yang berguna bagi Anda. 

3. Secara disiplin menghabiskan waktu sehari-hari dengan merenung dan 
meditasi. Kembangkan wawasan dan kebijaksanaan. Buatlah visi pribadi. 

4. Secara konstan menegaskan pada diri Anda sendiri dan orang lain, 
realitas dari visi dan kesuksesan Anda. Katakan berulang-ulang apa yang 
Anda pegang untuk mencapai cita-cita Anda dan mimpi-mimpi Anda. 

5. Hidup dengan tujuan; berpikir dengan tujuan dan melakukan sesuatu 
dengan tujuan. Apabila Anda melakukan sesuatu dengan sengaja untuk 
suatu tujuan maka Anda akan menghasilkan kehidupan yang penuh 
tujuan, sebaliknya bila Anda melakukan sesuatu dengan tanpa maksud 
atau tidak disengaja, maka Anda pun akan menghasilkan kehidupan yang 
sia-sia tanpa tujuan. 

6. Kuduskan diri Anda dan kehidupan Anda. Belajarlah untuk menempatkan 
nilai yang sangat tinggi atas diri Anda, waktu Anda dan perbuatan Anda. 
Hal-hal yang lain akan kemudian menyusul mengikuti. Belajarlah untuk 
memberikan nilai yang sangat tinggi atas hidup Anda secara general 
maka segala sesuatu akan menjadi lebih bernilai bagi Anda. 

7. Tetapkan dengan jernih, spesifik, dan tertulis cita-cita yang selaras 
dengan tujuan yang ditetapkan oleh Anda untuk kehidupan Anda. 

8. Kembangkan kepribadian yang tulus yang Anda perlukan untuk 
memimpikan masa depan Anda. Satu-satunya jalan untuk melihat ke 
arah mana Anda pergi adalah dengan membuat visi. 


http : //inf obisnisindonesia . blogspot . com 


9. Kembangkan kepribadian yang berkharisma. Jika Anda ingin berada di 
atas sekelompok orang maka Anda harus terlihat lebih menonjol di 
tengah-tengah kerumunan orang. Jadilah lebih. Lebih besar dari hidup 
ini. Mengetahui bahwa Anda ditakdirkan untuk kejayaan. Milikilah sikap 
seorang pemenang. 

10. Belajarlah menggunakan nafsu Anda untuk menggerakkan daya 
kreatifitas pada pikiran Anda. Hasrat adalah persamaan metafisis yang 
sepadan dengan gravitasi. Hal itu menarik Anda kepada elemen-elemen 
yang diperlukan untuk memenuhi tujuan Anda. 

11. Buatlah rancangan unik milik Anda sendiri untuk diterapkan dalam hidup 
Anda. Gagal mempunyai rencana dalam hidup berarti berencana untuk 
hidup dalam kehidupan yang gagal. 

12. Lakukan apa yang diperlukan untuk mewujudkan cita-cita spesifik Anda, 
visi dan rencana-rencana Anda. Kata WIN (pemenang) adalah singkatan 
dari Whatever Is Necessary (Apapun Yang Diperlukan). 

13. Bertahan diatas rintangan-rintangan yang terlihat. Anda mempunyai 
pilihan untuk melihat rintangan atau hambatan sebagai ujian yang 
dirancang untuk memberi Anda kekuatan dan memberi Anda kuasa 
daripada sebagai tanda bahwa Anda berada di jalan yang salah. 

14. Belajarlah untuk mengucap syukur dan mengekspresikan ucapan syukur 
Anda itu atas segala hal yang ditawarkan dan diberikan oleh hidup ini 
pada Anda. 

15. Nikmati hidup ini: permainannya, perjalanannya, pelajarannya, 

pemberiannya, pergumulannya, pencapaiannya dan diri Anda sendiri. 

16. Memuja kekudusan dan mengetahui bahwa hal itu: menghasratkan 
kesuksesan dan kebahagiaan (lebih dari yang Anda lakukan); mengalir 
dengan kelimpahan (adalah sumber dari segala sesuatu); ada dalam 
segala sesuatu (termasuk dalam diri Anda dan neraca keuangan /cash- 
flow Anda); memberi Anda kuasa untuk menggunakan hukum alam dalam 
berkarya (kekayaan atau hal yang lain); menginginkan Anda untuk 
memberikan kontribusi (semakin banyak Anda memiliki semakin besar 
Anda menjadi), maka semakin besar pula kontribusi yang dapat Anda 
berikan). 

17. Terapkan hukum alam menabur dan menuai. Berikan diri Anda kepada 
dunia dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari yang 
ditawarkan dunia ini kepada Anda. Timbal balik adalah sebutan dari 
permainan ini. 


http : //inf obisnisindonesia . blogspot . com 


Sekarang Anda telah mengetahui rahasia pola pikir milyuner dari para 
pemimpin. Seperti semua pengetahuan, hal ini hanya akan bernilai apabila 
diaplikasikan. Adalah pilihan Anda untuk menerapkan pengetahuan ini pada 
hidup Anda; atau gagal mengaplikasikannya, untuk mengetahui bahwa Anda 
telah memilih untuk tidak mengambil jalan yang telah terbukti menuju pada 
kekayaan dan pemenuhan pribadi. 

Apabila Anda ingin atau memerlukan informasi yang lebih luas mengenai 
wawasan dan tehnik yang dapat menuntun Anda untuk mempunyai kemampuan 
menjadikan kehidupan yang luar biasa sukses, milikilah buku The SeLFTech 
Success Library. Ini akan menjadi informasi yang paling berharga yang pernah 
Anda miliki. Mengapa? Sederhana, sebab buku ini memberi Anda kuasa untuk 
memiliki diri Anda yang sesungguhnya dan membangkitkan potensi penuh diri 
Anda untuk menggerakkan diri Anda sendiri. 

Puluhan dari ribuan orang telah menggunakan buku The SeLFTech Success 
Library untuk meraih kehidupan yang penuh dengan mimpi-mimpi Anda. 


http : //inf obisnisindonesia . blogspot . com 


Mengenai Penulis 


Leslie Fieger adalah pengarang beberapa buku pengenbangan diri yang juga 
dikemas dalam bentuk CD dan kaset, termasuk DELFIN Knowledge Trilogi - The 
Initiation, The Journey and The Quest, yang meraih penjualan terbaik. Karya 
ini juga dikenal sebagai "DELFIN Knowledge System". 


Anda sekarang memiliki dan dapat mendistribusikan eBook 
“teknik tinggi " ini ! 

Anda dapat mencetak, mendistribusikan atau menjual kembali 
dengan harga terserah anda (disarankan Rp. 29.000,-) dan 
simpan 1 00% keuntungannya ! Atau Anda diperbolehkan untuk 
mengupload ke website anda dengan memberikan ebook ini 
secara Cuma-Cuma. Atau terserah Anda. 

Tetapi Anda harus ingat bahwa dilarang memodifikasi eBook ini 
dengan jenis atau bentuk apapun. 

eBook ini ditujukan untuk Anda yang suka mencari 
pengetahuan baru dan menerapkannya dengan melakukan 
tindakan-tindakan mengubah hidup ! 


http : //inf obisnisindonesia . blogspot . com 


